( guanta 


Ahmad Rifai Rifan 


Membuka pintu rezeki, jodoh, kesehatan, keturunan, 
kebahagiaan, serta impian lainnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dahsyatnya 
Puasa Daud 


Membuka Pintu Rezeki, Kebahagiaan, 
Kesehatan, Jodoh, dan Tergapainya Impian 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta 
rupiah). 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta se- 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ 
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ 
atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- 
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dahsyatnya 
Puasa Daud 


Membuka Pintu Rezeki, Kebahagiaan, 
Kesehatan, Jodoh, dan Tergapainya Impian 


Ahmad Rifa'i Rif'an 


rn 
NG, KOMPAS GRAMEDIA 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dahsyatnya Puasa Daud 
Membuka Pintu Rezeki, Kebahagiaan, Kesehatan, 
Jodoh, dan Tergapainya Impian 


Ahmad Rifa'i Rif'an 
O 2018, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kompas —Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 


@ 


718100630 
ISBN: 978-602-04-5899-1 
978-602-04-5900-4 (Digital) 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak 
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bana. ap 


Kata PENGANTAR 


MN at ' 
Wr Ud Ci 


yukur saya panjatkan kepada Allah ta'ala atas limpahan 

karunia-Nya sehingga buku ini bisa terbit dan sampai 
kepada pembaca sekalian. Tanpa pertolongan dari-Nya, 
mustahil buku ini bisa terselesaikan. Layaklah jika kita 
mengistigomahkan kalimat thayyibah Laa haula wa laa 
guwwata illa billah. Karena sungguh tiada daya dan upaya 
melainkan atas pertolongan-Nya. 


Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepa- 
da Rasulullah Muhammad shallallahu “alaihi wasallam. 
Manusia istimewa yang seluruh perilakunya layak untuk 
diteladani. Yang seluruh ucapannya adalah kebenaran. 
Yang seluruh getar hatinya adalah kebaikan. Kita berharap 
semoga kelak beliau mengakui kita sebagai umatnya dan 
berkenan memohonkan syafaat bagi kita semua. Aamiin 


v 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sak 


“ 


Pa 


1) 


Buku ini saya tulis dalam rangka memotivasi diri sendiri 
maupun pembaca agar menjadikan puasa Daud sebagai sa- 
lah satu amalan yang tidak dilupakan, karena puasa Daud 
memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara puasa sunah 
yang lain, puasa Daud merupakan puasa sunah yang paling 
utama. 


Selain keutamaan dari segi pahala, ternyata jika kita kaji, 
puasa Daud memiliki keterkaitan yang erat terhadap 
manfaat-manfaat yang sudah bisa kita rasakan di dunia. 
Dalam buku ini Anda akan diajak merenungi, bagaima- 
na puasa Daud memiliki hubungan yang erat terhadap 
kemudahan rezeki kita di dunia. Anda akan diajak untuk 
mengkaji bagaimana puasa Daud bisa dijadikan sebagai 
media untuk lebih bahagia. Di sini kita juga akan belajar, 
mengapa orang yang mengamalkan puasa Daud memiliki 
kecenderungan lebih sehat. Bahkan kita pun akan mem- 
bahas keterkaitan antara puasa Daud dan hadirnya jodoh. 
Insya Allah semua manfaat tersebut bisa memotivasi kita 
untuk lebih semangat dalam mengamalkan puasa sunah 
terbaik ini. 


Saya sebagai penulis meyakini, dari ribuan kata yang ter- 
tulis di dalam buku sederhana ini, mungkin ada kata-kata 
yang kurang tepat, ada kalimat yang perlu diluruskan, saya 
harap pembaca berkenan memberikan saran untuk per- 
baikan buku ini ke depannya. 


vi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Penulis berharap, buku ini memberi kontribusi positif bagi 
pembaca di dunia. Semoga bisa menjadi referensi untuk 
menambah khazanah wawasan kita sebagai muslim yang 
tidak boleh berhenti dalam menimba ilmu. Saya berdoa 
kepada Allah agar yang tersampai dalam buku ini berman- 
faat, dikaruniai keberkahan oleh Allah, serta diberikan 
anugerah sehingga buku ini bisa menjadi salah satu bekal 
menghadap Allah ta'ala. 


Sebab apalah arti sebuah karya jika tak punya kontribusi 
terhadap akhirat kita. Apalah arti sebuah ilmu, jika tidak 
memberi manfaat bagi diri dan orang lain. 


Jika dalam buku ini Anda menemukan kebenaran, kebaik- 
an, inspirasi, dan beragam hal baik, maka ambillah, kare- 
na sesungguhnya itu adalah cara Tuhan mengubah hidup 
Anda. Namun jika di dalam buku ini Anda menemukan 
kesalahan, keburukan, atau hal negatif lain, tolong segera 
sampaikan kepada saya. Semoga Allah memberi kesempat- 
an bagi kami untuk segera memperbaikinya. 


vii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Da TAR ISI 


KAN ten 
Kahar 


Kata Pengantar” v 
Prolog: Tiga Wasiat “ xiii 
Ketika Ibadah Terkontaminasi Dunia  xxv 


Bagian 1 
Menyingkap Tabir Rahasia Puasa Daud 
Dahsyatnya Nabi Daud“ 2 

Puasa Sunah Terbaik “9 
Mengilmui Sebelum Mengamalkan “ 17 

Dahsyatnya Puasa“ 21 

Dipersembahkan untuk Allah “ 26 

Menutup Kekurangan Ibadah Wajib “ 30 


Bagian 2 
Mempercepat Terkabulnya Hajat 
dengan Puasa Daud 
Bisakah Hidup Tanpa Ambisi? “ 36 


ix 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Impian Besar Menuntut Usaha Besar “ 41 
Apa Impian Terbesarku? “ 45 
Takut Bermimpi Tinggi “ 49 
Mendekatkan Jarak Antara Kita dan Allah “ 53 
Allah Menyiapkan Jalan yang Mudah “ 56 
Iyyaaka Na'budu Waiyyaka Nasta'iin “ 62 
Mendapat Pengajaran dari Allah “ 67 


Bagian 3 
Puasa dan Kesehatan 
Nikmat Luar Biasa “ 
Semua Syariat Allah Pasti Ada Hikmahnya “ 77 
Puasa dan Kesehatan “ 81 


Bagian 4 
Rezeki 
Karena Dosa yang Terampuni “ 86 
Harta yang Berkah “ 91 
Istidraj “ 94 
Konsep Rezeki yang Terlupa “ 98 
Empati “101 


Bagian 5 
Jodoh 
Fitrah Makhluk adalah Berpasang-pasangan “ 108 
Memperbaiki Kualitas Jodoh dengan Puasa Daud “112 
Sebelum Engkau Menikah “ 116 


Xx 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bagian 6 
Melahirkan Karakter Mulia 
Akhlak Mulia “ 124 
Takwa “127 
Mengasah Keikhlasan “ 132 
Jujur “ 136 


Bagian 7 
Cara Puasa Daud 
Aturan Khusus Puasa Sunah “ 140 
Tata Cara Puasa Daud“ 142 
Waktu Diharamkan Puasa “ 145 
Niat “150 
Niat Puasa Daud “ 153 


Tentang Penulis “ 155 


xi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Yang Anda butuh bukan harta, bukan kuasa, 
bukan popularitas. Untuk bisa selamat dari 
kehidupan yang sangat keras dan penuh tipu 
muslihat ini, Anda hanya butuh Tuhan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prolog 


TIGA WASIAT 


Manusia akan segan denganmu sesuai kadar 
ketakutanmu kepada Allah. 


Manusia akan mencintaimu sesuai 
kadar cintamu kepada Allah. 


Dan manusia akan sibuk menolong urusanmu 
sesuai kadar kesibukanmu untuk Allah. 


— Yahya bin Muadz — 


etapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tiga 
nasihat Yahya bin Muadz di atas. Mari kita renungkan 
tiga nasihat bijak tersebut. 


Pertama, manusia akan segan denganmu sesuai kadar 
ketakutanmu kepada Allah. Bukankah tidak sedikit orang 
yang berusaha mencari penghormatan dari sesama dengan 


xiii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


P3 
( 

in 
D 


Dahsyatnya Puasa Daud 


cara-cara yang kadang terlihat memaksa? Ada yang bertin- 
dak keras dengan kekuasaannya, semena-mena dengan 
bawahannya, otoriter terhadap orang yang dipimpinnya, 
dengan tujuan agar ia disegani dan dihormati. 


Padahal bukankah cara itu me- 


Bukankah tidak sedikit rupakan cara yang tidak diajar- 
orang yang berusaha kan oleh agama? Agama justru 
mencari penghormatan 
dari sesama dengan 
cara-cara yang kadang 
terlihat memaksa? 


meminta kita mendekati Sang 
Pemilik Jiwa, Sang Penguasa 


Hati, yaitu Allah Swt. Karena 


Allah-lah yang menguasai hati 
manusia. Allah yang nantinya 
akan membolak-balikkan hati sehingga hati manusia men- 
jadi segan kepada orang yang kadar ketakutannya kepada 
Allah memang tinggi. Orang yang takut kepada Allah akan 
menjadi pribadi yang berwibawa di hadapan manusia. 


Mari kita lihat kehidupan Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam, bukankah beliau adalah orang yang paling takut 
kepada Allah. Tetapi ketakutannya kepada Rabb-nya justru 
mengantarkan beliau menjadi pribadi yang berwibawa, 
yang dihormati, yang dikagumi, yang diteladani. 


Saya takjub ketika membaca penggambaran akhlak dan 
pribadi Rasulullah yang sungguh sempurna. Sebagaimana 
yang dituliskan oleh Dr. Nizhar Abazhah dalam salah satu 
karyanya yang memukau, Fii Bayt al-Rasuul: 


xiv 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prolog: Tiga Wasiat 


Akhlak Nabi: Bicaranya memukau siapa pun yang 
mendengarnya, seolah ada burung yang melintas di 
kepala mereka. 


Bagi yang melihat beliau sepintas lalu, ia akan takut 
bercampur hormat. 


Bagi yang sering bergaul dan mengenal baik beliau, 
ia akan mencintainya tanpa batas. 


Di mana pun beliau duduk, di situ terpancar cahaya 
ilmu, sikap malu, sabar, serta amanah. Tak ada yang 
berani mengangkat suara di hadapan beliau. 


Berkata orang yang berusaha menggambarkan 
beliau, “Tak pernah kulihat orang seperti dia, dulu 
maupun sekarang.” 


Inilah teladan kita, ini panutan kita. 


Seolah dari sana kita memperoleh 


"Wahai diri, jika kau 
ingin ditinggikan 


pembelajaran berharga, “Wahai 


diri, jika kau ingin ditinggikan di dihadapan makhluk, 
hadapan makhluk, merendahlah merendahlah dihadapan 
di hadapan Rabb-mu. Rabb-mu: 


Nasehat kedua dari Yahya bin 

Muadz, manusia akan mencintaimu sesuai kadar cinta- 
mu kepada Allah. Perasaan cinta dari sesama adalah sua- 
tu perasaan yang tidak bisa dipaksakan. Kita tidak bisa 


XV 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dahsyatnya Puasa Daud 


menyuruh orang lain mencintai kita, karena cinta letaknya 
di dalam jiwa. Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah 
seseorang mencintai kita atau malah sebaliknya. 


Tugas kita bukanlah mencari cinta dari manusia. Tugas uta- 
ma kita adalah berusaha sekuat tenaga agar kita mendapat 
cinta dari Allah ta'ala. Percuma kita dicintai oleh banyak 
orang, jika di hadapan Allah kita dimurkai. Percuma kita 
dipuji di hadapan sesama, jika di hadapan Allah kita sama 
sekali tidak berharga. 


Utamakan yang utama, penting- 


Saat kita berusaha kan yang penting. Benar bahwa 
menggapai cinta Allah, dicintai oleh manusia adalah nik- 

cinta dari sesama mat yang luar biasa, tetapi cinta 
insya Allah akan kita 


Fail: manusia bisa dipoles. Apalagi kini 


@@ banyak manusia yang berusaha 

| merebut hati sesama dengan 
beragam tipuan dan pencitraan. Betapa banyak pejabat 
yang berhati kotor, yang mampu merebut simpati banyak 
orang karena ia berhasil tampil sangat baik. Padahal pe- 
nampilannya itu palsu. Ia seolah menjadi pribadi yang sa- 
ngat peduli pada masyarakat, padahal dalam kesendirian, 
ia berusaha menipu masyarakat. 


Berbeda dengan orang yang mengutamakan cinta Allah di 
atas segalanya. Kesibukannya hanya untuk Allah. Ia mela- 
kukan beragam aktivitas dengan tujuan untuk meraih cinta 


xvi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prolog: Tiga Wasiat 


Allah. Akhirnya apa yang ia dapat? Inilah hebatnya, saat 


kita berusaha menggapai cinta Allah, cinta dari sesama in- 


sya Allah akan kita raih pula. 


Apakah ada dasar logika yang bisa menjelaskan bahwa 
orang yang dicintai Allah akan dicintai oleh sesama manu- 


sia? Ada, salah satunya terkait dengan upaya sang hamba 


dalam menggapai cinta Allah. Jika saya mengajukan per- 


tanyaan: 


2. 
“. 


Jawabannya adalah tidak mung- 4 
kin. Ketika hamba tersebut me- — Apakah mungkin orang 
ngejar cinta Allah, tanpa ia sadari 
sebenarnya ia sekaligus mengejar 


Apakah mungkin orang yang mencintai Allah akan ber- 
sikap tidak baik kepada sesama? 

Apakah mungkin orang yang mencintai Allah dengan 
sengaja menyakiti hati saudaranya? 

Apakah mungkin orang yang mencintai Allah mengabai- 
kan orang lain yang kesusahan? 

Apakah mungkin orang yang mencintai Allah tega me- 
nyaksikan ketidakadilan terjadi di lingkungannya? 


yang mencintai Allah 
mengabaikan orang lain 
yang kesusahan? 


cinta dari sesama. la menjaga Tidak mungkin! 


hubungan baik dengan siapa pun, 


jangan sampai terputus silaturah- 


minya. 


xvii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dahsyatnya Puasa Daud 


Rasulullah saw., pernah ditanya oleh seorang sahabat, 
“Wahai Rasulullah kabarkanlah kepadaku amal yang dapat 
memasukkan aku ke surga.” 


Rasulullah menjawab: “Engkau 


Salah satu parameter 
keimanan adalah ketika 
tidak ada satu pun 
orang lain yang terluka 
akibat ulah tangan 
dan lisannya. 


menyembah Allah, jangan me- 
nyekutukan-Nya dengan segala 
sesuatu, engkau dirikan shalat, 
tunaikan zakat, dan engkau me- 
nyambung silaturahmi.” (HR. 


9 9 Bukhari) 


Wajar jika orang yang takut kepada Allah juga takut mem- 
buat orang lain kecewa. Wajar jika orang yang mencintai 
Allah juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sau- 
daranya. la tahu, salah satu parameter keimanan adalah 
ketika tidak ada satu pun orang lain yang terluka akibat 
ulah tangan dan lisannya. 


Dari “Abdullah bin “Umar, Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam bersabda, 


LL ja Oia! Als da Alah 
die AU 3 Layad ya pall! 3 0013 


“Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang se- 
lamat orang lain dari lisan dan tangannya. Dan orang yang 


xviii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prolog: Tiga Wasiat 


berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang 
dilarang oleh Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


la takut membuat hati saudara- Cc 


nya terluka. Ia sadar bahwa tiap Di dunia modern ini, 


muslim itu bersaudara, pengikat- banyak yang sudah 
melupakan peran Tuhan 


terhadap keberhasilan 
hidupnya. 


nya bukan darah, tetapi kalimat 
tauhid. Mereka ibarat satu tu- 
buh, jika ada saudaranya sakit, ia 


pun merasakan sakitnya. | | 
Rasulullah bersabda, “Perumpamaan orang-orang ber- 
iman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling 
berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya 
merasakan sakit maka seluruh tubuh turut merasakannya 
dengan berjaga dan merasakan demam.” (HR. Muslim) 


Ketiga, manusia akan sibuk me- 


66 


nolong urusanmu sesuai kadar — Yang membuat kita suk- 

ses dalam hidup, bukan 

hanya karena ikhtiar dan 
kerja keras semata. 


kesibukanmu untuk Allah. Di 
dunia modern ini, banyak yang 
sudah melupakan peran Tuhan 


— 


terhadap keberhasilan hidupnya. 


“9 
Ng 


Mereka mengandalkan ototnya, 
otaknya, hingga lupa bahwa keberhasilan mereka bukan 
ditentukan oleh kehebatan otak dan otot mereka. 


Kini, banyak manusia yang meremehkan peran Allah dalam 
menjungkirbalik nasibnya. Padahal yang membuat kita 


XiX 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dahsyatnya Puasa Daud 


sukses dalam hidup, bukan hanya karena ikhtiar dan kerja 
keras kita semata, yang paling menentukan kesuksesan kita 
adalah Allah ta'ala. 


Orang beriman mengoptimalkan semua potensi yang ada 
dalam dirinya, sekaligus menyadari bahwa potensi itu bu- 
kan penentu keberhasilannya. Mereka tetap bekerja, me- 
reka tetap berikhtiar, mereka tetap mendayagunakan karu- 
nia Tuhan berupa raga dan akal. Tetapi dalam jiwa mereka 
tertanam sebuah pemahaman luar biasa tentang kekuasa- 
an Tuhan di atas segalanya. 


CL Pemahaman itulah yang kelak 

— Dengan bersikap takwa, membuatnya tegar jika hasil usa- 
Allah membuka 

berbagai jalan keluar 


dari semua permasalah- 
an yang kita hadapi. harapkan. Kesadaran itu jugalah 


ha mereka tidak membuahkan 
hasil sebagaimana yang mereka 


yang kelak menjadi benteng da- 


PP 4 


lam jiwa agar tidak putus asa dari 
rahmat Allah. Sejak awal ia percaya, apa pun hasil dari usa- 
hanya, hakikatnya Allah-lah penentunya. Ia pun memiliki 
pegangan yang kuat serta tidak berburuk sangka kepada 
Siapa pun. Sebab ia tahu, tugasnya hanya berupaya, hasil- 
nya Allah penentunya. 


Pemahaman itu juga yang kelak akan membuatnya terhin- 
dar dari keangkuhan jika ia meraih keberhasilan dalam ke- 
hidupannya. Ia tidak menjadi pribadi yang takabur, karena 


XX 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prolog: Tiga Wasiat 


dalam perjalanannya menggapai sukses, ia menanamkan 
sikap takwa dan tawakal kepada Allah. Sehingga dengan 
sikap takwanya, Allah membuka berbagai jalan keluar dari 
semua permasalahan yang dihadapinya. Serta dari sikap 
tawakalnya, Allah pun berkenan mencukupkan segala ke- 
perluannya. 


De 2 se) « fase Aga 53 uya 
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar.” (OS. Ath-Thalaag: 2) 


Pe ng ana Te Ga Ga 


DEA 


Bi Gabe IK Jap 3 Pantat ol 


“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka- 
sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada 
Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. 
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehen- 
daki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan keten- 
tuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (AS. Ath-Thalaag: 3) 


Tepatlah jika nasihat ini kita teladani, “Mendekatlah kepa- 
da Allah, maka Allah akan mendekatkanmu pada kesuk- 
sesan. Sibukkan hidupmu dalam pengabdian kepada-Nya, 
maka duniamu akan diurus oleh Allah. Jalin hubungan baik 


xxi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dahsyatnya Puasa Daud 


dengan Rabb-mu, maka percayalah, kehidupanmu akan di- 
jamin oleh Allah dalam kebahagiaan.” 


Yang menciptakan kita adalah 


Rezeki yang luas, Allah. Allah yang paling tahu 
jodoh idaman, kesehatan, tentang kebutuhan hamba-Nya. 
anggaplah sebagaibonus ||” patuhi Dia, dekati Dia. Segala keja- 
yang tak perlu dijadikan , . 2 , 

dian di semesta ini dalam kendali- 


tujuan dari ibadah kita. 
@@ Nya. Segala yang telah, sedang, 


dan akan terjadi di alam raya ini 
ada dalam genggaman-Nya. Sangat bijak jika kita berharap 
dan bermohon hanya pada-Nya, karena memang hanya Dia 
yang punya Kuasa penuh atas segalanya. 


« 4 3 £ - £ 22 5 Ea) 
IS 3 Tp PI 3 Foai oo AU 

38 aa. “ tg £ z & 
Da dl Is IS Of Lala ul IS 


“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan 
(tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis 
dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakan- 
nya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 
Allah.” (OS. Al-Hadiid: 22) 


Jika segala yang terjadi di muka bumi ini dalam kekuasaan- 
Nya, maka marilah kita mendekati-Nya. Mari kita membu- 
ru cinta-Nya. Mari kita mengejar kasih dan sayang-Nya. 


xxii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prolog: Tiga Wasiat 


Manusia saja jika sudah cinta kepada seseorang, apa saja 
yang diinginkan orang yang dicintainya, pasti akan diupaya- 
kan sepenuh hatinya. Kita saja saat menyayangi seseorang, 
berusaha dengan sangat keras agar bisa memenuhi kebu- 
tuhan dan keinginan orang yang kita sayangi. 


Apalagi Allah, Zat yang Cinta-Nya tak terbatas, kasih dan 
sayang-Nya tiada berujung. Mudah bagi-Nya memenuhi 
kebutuhan kita. Jangankan harta, jangankan kesehatan, 
jangankan jodoh, jangankan keturunan, bahkan surga pun 
dikaruniakan-Nya jika Dia mencintai kita. 


Puasa Daud merupakan salah satu puasa yang diistimewa- 
kan oleh Allah. Semoga dengan melaksanakan puasa Daud 
ini, Allah pun mencintai kita. Cukup jadikan cinta Allah se- 
bagai sesuatu yang paling berharga yang layak kita kejar. 
Sementara urusan-urusan dunia seperti rezeki yang luas, 
jodoh idaman, kesehatan, jadikan ia sebagai bonus yang 
sebenarnya tak perlu kita jadikan tujuan dari ibadah kita. 
Ibadah kita untuk Allah semata. Semoga dengan itu kita 
bisa meraih pahala yang sempurna, karena kita melaksana- 
kan ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala. 


xxili 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Puasa Daud merupakan salah satu puasa 
yang diistimewakan oleh Allah. 
Semoga dengan melaksanakan puasa Daud ini, 
Mlah pun mencintai kita. 


Cukup jadikan cinta Allah sebagai sesuatu 
yang paling berharga yang layak kita kejar. 
Sementara urusan-urusan dunia seperti rezeki 
yang luas, jodoh idaman, kesehatan, 
jadikan sebagai bonus yang sebenarnya 
tak perlu kita jadikan tujuan dari ibadah kita. 
Ibadah kita untuk Allah semata. 
Semoga dengan itu kita bisa meraih pahala 
yang sempurna. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


